WikipediA 


Bahasa Guarani 


Bahasa Guarani (/ gwairani: / atau / gwaerani: /) 
secara khusus disebut Guarani Paraguay merupakan 
bahasa asli Amerika Selatan milik rumpun bahasa Tupi- 
Guarani dari kelompok bahasa Tupi. Bahasa ini adalah 
salah satu bahasa resmi Paraguay (bersama bahasa 
Spanyol ), di mana bahasa ini diucapkan oleh mayoritas 
penduduk, dan setengah dari penduduk pedesaan adalah 
monolingualis (penutur satu bahasa saja). Bahasa ini juga 
dituturkan oleh masyarakat di negara-negara tetangga, 
seperti timur laut Argentina , tenggara Bolivia dan barat 
daya Brazil, dan merupakan bahasa resmi kedua provinsi 
Corrientes, Argentina sejak tahun 2004. Dan juga 
merupakan bahasa resmi dari provinsi Mercosur . 


Referensi 


1. ^ f ^ Guarani (http://www.ethnologue.com/langua 
ge/grn) di Ethnolog ue (ed. ke-18, 2015) 

2. ^ Hammarstrom, Haraid; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Paraguayan 
Guarani" . Glottolog 4.1 . Jena, Jerman: Max 
Planck Institute for the Science of Human 
History. 


Guarani 

Guarani Paraguay 
Avane'e 


Pelafalan 

?aOape'?e 

Dituturkan di 

Paraguay 

Etnis 

Suku Guarani 

Penutur 

bahasa 

tak diketahui (490 juta; versi 
1995)[il 

2.5 juta d i antaranya 
monolingualis (2002 census)W 

Rumpun 

bahasa 

Tupi 

■ Tupi-Guarani 


■ Guarani 


■ Guarani 


■ Guarani 

Dialek 

Jopara 

Sistem 

penulisan 

Latin 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Paraguay 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

gn 

ISO 639-2 

9 * 1 '] 

ISO 639-3 

grn 

Glottolog 

paralSll (http://glottolog.o 

rg/resource/languoid/id/para 


1311) [2] 

Linguasfer 

88-AAI-f 


Daerah sebar tutur bahasa Guarani 





























Buku berbahasa Guarani 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Guarani&oldid=14286531 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.35. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 








